1. Ketidakjujuran
Menjalani kehidupan yang jujur memungkinkan Anda untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Ketidakjujuran dapat membebani kehidupan Anda dan juga orang lain. 

2. Kebosanan
Orang sukses umumnya akan mengeksplorasi hal-hal baru. Dengan begitu, mereka akan terhindar dari kebosanan. Meninggalkan zona nyaman adalah syarat paling utama agar dapat terhindar dari rasa bosan.

3. Konstan
Apa yang membuat seseorang sukses adalah kesediaan mereka untuk memutuskan dan melakukan hal sulit yang memungkinkan mereka mendapat sesuatu yang lebih besar. Tanpa itu, hidup akan berjalan biasa saja dari hari ke hari.

4. Pikiran negatif
Pikiran negatif sangat dihindari oleh orang-orang sukses karena hal tersebut dapat menyita perhatian dan akhirnya akan mengabaikan hal-hal lain. Pikiran negatif juga membuat seseorang tidak berkembang karena takut untuk gagal.

5. Disorganisasi
Disorganisasi dapat mempengaruhi emosi hingga menyebabkan stres. Karena itu, orang sukses akan semaksimal mungkin untuk mengorganisir diri agar apapun yang dilakukannya dapat semakisimal mungkin.

6. Semua yang tidak sehat
Makanan tidak sehat, hubungan tidak sehat, kebiasaan tidak sehat, semua yang tidak sehat akan selalu dihindari oleh orang sukses. Sebab, langsung ataupun tidak, hal-hal tidak sehat tersebut dapat berdampak negatif bagi diri sendiri ataupun orang lain. 

7. Menyesal berlarut-larut
Semua orang pernah menyesal, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi, dengan terus menyesal dan tidak melakukan apapun, maka tidak ada masa depan yang bisa diraih. Karena itu, belajarlah dari masa lalu dan tidak mengulanginya lagi di masa depan.

8. Marah berlebihan
Semua orang pernah merasakan marah, dan marah berlebihan tidak akan menyelesaikan apapun. Belajarlah marah kepada masalah, bukan pada orang, maka enegri Anda saat marah dapat tersalurkan dengan cara menyelesaikan masalah tersebut. (Rio A/Ahm)